THUNBERG 
TAK ADA YANG 
TERLALU KECIL 
UNTUK MEMBUAT 
PERBEDAAN 


GRETA 


Tak Ada Yang Terlalu Kecil Untuk Membuat 
Perubahan 
Greta Thunberg, 2018 


Terbit pertama k: 
judul No One is 


xivt9Ohalaman 


Penerbit: 


Pustaka Osiris 
Instagram: @pu S | | | 5 


Email: pustakaosiris@gmail.com 


Baru berusia 16 tahun, Greta Thunberg sudah men- 
jadi salah satu pendukung terbesar planet kita. 
-Barrack Obama 


Ketika saya membuka buku saya September lalu, 
saya ragu bahwa kemajuan politik yang dramatis 
tentang perubahan iklim mungkin terjadi, karena 
sangat sedikit yang telah dicapai selama beberapa 
dekade terakhir. Kita masih bergerak jauh, terlalu 
lambat untuk menghindari bencana iklim, tetapi 
buku Greta Thunberg — terlebih lagi, dirinya sep- 
erti Joan of Arc untuk pemanasan global dan sangat 
menginspirasi, memimpin jutaan demonstran ke 
jalan-jalan di seluruh dunia— membuat saya men- 
yadari bahwa sinisme politik saya sendiri hanyalah 
bentuk lain dari kenaifan. Dan perubahan iklim 
itu terlalu penting untuk dilupakan. 

- David Wallace — Wells, penulis The 
Uninhabitable Earth 


Greta Thunberg membunyikan alarm tentang hu- 
bungan predator kemanusiaan dengan satu-satunya 
rumah yang kita miliki, membawa ke dunia yang 
terfragmentasi suara yang melampaui latar be- 
lakang dan perbatasan dan untuk menunjukkan 
kepada kita semua seperti apa kelihatannya ketika 
generasi baru memimpin. 

-Edward Felsenthal, editor in chief Majalah 
Time 


Semua buku terbitan Pustaka Osiris adalah bebas 
hak cipta dan bisa kamu sebarkan gratis seperti 


udara. Tapi jika kamu ingin mendukung kerja-kerja 
yang kami lakukan, silahkan membeli buku fisik 
kami di toko-toko buku kesayanganmu. 


GRETA THUNBERG lahir tahun 2003. Di bu- 
lan agustus 2018, ia memulai pemogokan sekolah 
untuk perubahan iklim di depan gedung parlemen 
Swedia , dan setelah itu menyebar ke seluruh dunia 
dan saat ini melibatkan 1 juta siswa sekolah. Gera- 
kan ini sekarang dikenal sebagai Friday for Future 
(Jumat untuk masa depan). Thunberg telah berbic- 
ara pada rapat umum iklim di seluruh eropa. Pada 
bulan desember ia menghadiri COP24 PBB di Ka- 
towice, Polandia, di mana dia menyebut Sekretaris 
Jendral dan membuat pidato yang dibagikan jutaan 
kali di seluruh dunia. Pada Januari 2019 ia diun- 
dang ke forum ekonomi dunia di Davos di mana 
dia membuat pidato lagi yang membuat pengaruh 
ke seluruh dunia. Dia memenangkan Prix Liberte 
dan dinominasikan untuk penghargaan nobel per- 
damaian. Thunberg seorang vegetarian dan tidak 


melakukan perjalanan dengan pesawat, untuk men- 


jalani hidup rendah karbon. 


Dattar Isi 


Hidup Kita Ada di Tanganmu -1 
Hampir Semuanya Hitam dan Putih -7 
Tak Populer -15 
Buktikan Kalau Saya Salah -19 
Rumah Kita Terbakar -23 
Saya Terlalu Muda untuk 

Melakukan Ini -29 


Anda Bertingkah Seperti Anak 

Manja yang Tidak Bertanggungjawab -39 
Dunia yang Aneh -47 
Berpikir Katedral -51 


Hidup Kita Ada 
di Tanganmu 


Pawai Iklim, Stockholm 
8 September 2018 


Musim panas lalu, ilmuwan iklim Johan 
Rockstrom dan beberapa orang lain menulis 
bahwa kita memiliki paling banyak tiga tahun 
untuk membalikkan peningkatan emisi gas 
rumah kaca jika kita akan mencapai tujuan 
yang ditetapkan di perjanjian paris. 

Lebih dari satu tahun dan dua bulan 
berlalu, dan dalam jangka waktu tersebut 
banyak ilmuwan telah mengatakan hal yang 
sama dan banyak hal telah memburuk dan 
emisi gas rumah kaca terus meningkat. Jadi 


mungkin waktu kita bahkan kurang dari satu 


TAK ADA YANG TERLALU KECIL 


2 UNTUK MEMBUAT PERUBAHAN 


tahun sepuluh bulan sejak pernyataan Johan 
Rockstrom kita abaikan. 

Jika orang-orang mengetahui hal ini, 
mereka tidak akan bertanya kenapa aku begitu 
bersemangat soal perubahan iklim. 

Jika orang-orang tahu bahwa ilmuwan 
mengatakan bahwa kita memiliki 5Yo 
kesempatan — untuk. memenuhi starget 
pertemuan paris, dan jika orang-orang tahu 
skenario mimpi buruk apa yang akan kita 
hadapi jika kita tidak menjaga agar pemanasan 
global tetap di bawah 2 derajat celcius, mereka 
tidak butuh bertanya kenapa aku melakukan 
mogok sekolah di luar gedung parlemen. 

Karena jika semua orang tahu betapa se- 
rius situasi tersebut, dan betapa sedikit yang 
sebenarnya sudah dilakukan, semua orang akan 
datang dan duduk di samping kami. 

Di swedia, kita menjalani 'hidup seolah 
seperti kita punya sumberdaya 4,21 planet. 
Jejak karbon kita adalah satu dari sepuluh yang 
terburuk di dunia. Ini berarti swedia mencuri 
3,2 tahun sumbardaya alam dari generasi 


mendatang setiap tahun. Bagian dari generasi 


GRETHA THUNBERG 3 


masa depan seperti kamu ingin Swedia berhenti 
melakukan hal tersebut. Sekarang juga. 

Ini bukan teks politis. Pemogokan sekolah 
kami tak ada hubungannya dengan partai 
politik. 

Karena cuaca dan lingkungan tidak peduli 
dengan politik dan omong kosong kita sedikit 
pun. Ia hanya peduli dengan apa yang benar- 
benar kita lakukan. Ini teriakan permintaan 
tolong. 

Untuk seluruh surat kabar yang masih 
tidak menulis laporan tentang perubahan 
iklim, meskipun mereka mengatakan bahwa 
iklim merupakan 'pertanyaan kritis dari masa 
kita ketika hutan Swedia terbakar musim 
panas ini. 

Untuk Anda semua yang tak pernah 
memperlakukan krisis ini sebagai krisis. 

Untuk semua influencer yang membela 
semua hal kecuali masalah iklim dan 
lingkungan. 

Untuk semua partai politik yang 
berpura-pura untuk mempertanyakan iklim 


secara serius. 


TAK ADA YANG TERLALU KECIL 


4 UNTUK MEMBUAT PERUBAHAN 


Untuk semua politisi yang mengejek kami 
di sosial media, dan mempermalukanku agar 
orang-orang mengatakan kepadaku bahwa aku 
ketinggalan jaman, jalang, dan menyebarkan 
terror, dan banyak hal lainnya. 

Untuk Anda semua yang memilih melihat 
ke arah lain setiap hari karena Anda lebih 
takut dengan perubahan yang dapat mencegah 
bencana perubahan iklim dibanding 
perubahan iklim itu sendiri. 

Sikap diam Anda adalah hampir yang 
terburuk dari semuanya. 

Masa depan semua generasi yang akan 
datang tersandar pada bahu Anda. 

Kami yang masih anak-anak tak dapat 
mengubah apa yang Anda lakukan sekarang 
sampai kita cukup dewasa untuk berbuat 
sesuatu terhadapnya. 

Banyak orang mengatakan bahwa Swedia 
adalah negara kecil, sehingga tak penting apa 
yang kita lakukan. Tapi aku berpikir bahwa 
jika beberapa gadis bisa menjadi berita utama 
di seluruh dunia hanya dengan tidak berangkat 
ke sekolah selama beberapa minggu, bayangkan 


GRETHA THUNBERG 5 


apa yang bisa kita lakukan bersama-sama jika 
kita inginkan. 

Setiap satu orang terhitung. 

Seperti halnya setiap satu emisi terhitung. 

Setiap kilo. 

Semuanya terhitung. 

Jadi tolong, perlakukan krisis seperti krisis 
yang akut sebenarnya dan berikan kami masa 
depan. 

Hidup kami ada di tanganmu. 


Hampir Semuanya 
Hitam dan Putih 


Deklarasi Pemberontakan, 
Pemberontakan atas Kepunahan, 
Kompleks Parlemen, London, 

31 Oktober 2018 


KetiKa aku berusia sekitar delapan tahun, 
untuk pertama kalinya aku mendengar 
tentang sesuatu yang disebut perubahan iklim 
atau pemanasan global. Ternyata, itu adalah 
sesuatu yang diciptakan manusia dengan 
cara kita menjalani hidup. Aku diberitahu 
agar mematikan lampu untuk menghemat 
energi, atau mendaur ulang kertas untuk 
menghemat sumber daya. 

Aku ingat pernah berpikir bahwa adalah 


sangat aneh bahwa manusia, yang merupakan 


TAK ADA YANG TERLALU KECIL 


8 UNTUK MEMBUAT PERUBAHAN 


spesies binatang diantara yang lain, mampu 
mengubah iklim bumi. 

Karena, jika demikian dan jika itu benar- 
benar terjadi, kita tak akan berbicara tentang 
hal lain. Segera setelah Anda menyalakan TV 
semuanya akan tentang hal tersebut. Headlines, 
radio, surat kabar. Anda tidak akan pernah 
membaca atau mendengar tentang hal lain. 
Seolah-olah ada perang dunia terjadi. 

Tapi, takadayang pernah membicarakannya. 
Sekalipun. 

Jika menggunakan bahan bakar fosil adalah 
hal yang begitu buruk sehingga mengancam 
keberadaan kita, kenapa bisa kita tetap 
melanjutkannya seperti sebelumnya? Kenapa tak 
ada pembatasan? Mengapa tidak membuatnya 
menjadi illegal? 

Bagiku, itu tidak ada artinya, hal tersebut 
tidaklah nyata. 

Aku memiliki sindrom Asperger, dan bagi 
saya hampir semuanya adalah hitam dan putih. 

Aku berpikir, dalam banyak hal bahwa kami 
orang-orang autis adalah orang-orang yang 


normal dan sisa orang-orang lainnya menjadi 


GRETHA THUNBERG 9 


cukup aneh. Mereka selalu mengatakan 
bahwa perubahan iklim merupakan ancaman 
eksistensial dan isu yang paling penting dari 
semuanya. Namun mereka hanya melanjutkan 
seperti sebelumnya. Jika emisi harus berhenti, 
maka kita harus menghentikan emisi, bagiku 
yang hitam atau yang putih. Tak ada wilayah 
abu-abu ketika datang masanya untuk bertahan 
hidup. Entah kita pergi sebagai sebuah 
peradaban atau kita tidak. 

Kita harus berubah. 

Negara-negara seperti Swedia dan Inggris 
harus mulai mengurangi emisi setidaknya 15 
persen setiap tahun, untuk tetap berada di 
bawah 2 derajat Celsius dari target pemanasan. 

Sekarang IPCC mengatakan bahwa kita 
harus menargetkan untuk 1,5 derajat celcius. 
Jadi kita bisa membayangkan apa artinya. 
Anda akan berpikir setiap satu dari pemimpin 
kita dan media seharusnya berbicara bukan 
tentang hal lain — tapi tak seorang pun pernah 
menyebutkannya. Juga tidak ada yang pernah 
menyebutkan apa-apa tentang gas rumah 


kaca yang sudah terkunci di dalam sistem, 


atau bahwa polusi udara menyembunyikan 
pemanasan, jadi ketika kita berhenti membakar 
bahan bakar fosil, kita sudah memiliki jaminan 
tambahan 0,5-1,1 derajat celcius. 

Juga hampir tidak ada yang pernah 
menyebutkan bahwa kita berada di tengah- 
tengah kepunahan massal ke enam, dengan 
sekitar 200 spesies akan punah setiap harinya. 

Selain itu bukankah tidak seorang pun 
pernah berbicara tentang aspek ekuitas, atau 
keadilan iklim, yang dinyatakan dengan 
jelas di mana-mana di Perjanjian Paris dan 
Protokol Kyoto, yang mana benar-benar 
diperlukan untuk membuat Perjanjian Paris 
bekerja dalam skala global? Itu berarti bahwa 
negara-negara kaya harus turun ke nol emisi, 
dalam waktu enam hingga dua belas tahun, 
sehingga orang-orang di negara yang lebih 
miskin bisa meningkatkan taraf hidup mereka 
dengan membangun beberapa infrastruktur 
seperti yang telah kita bangun. Seperti jalan- 
jalan, rumah sakit, listrik, sekolah-sekolah dan 
air minum yang bersih. Karena bagaimana 


kita bisa mengharapkan negara-negara seperti 


India atau Nigeria untuk peduli persoalan 
krisis iklim jika kita, yang sudah memiliki 
segalanya, tak peduli tentang hal tersebut, 
atau tentang komitmen kita yang sebenarnya 
soal Perjanjian Paris? 

Jadi, mengapa kita tidak mengurangi emisi 
kita? Mengapa mereka, pada kenyataannya, 
masih meningkat? Apakah kita sadar sedang 
menyebabkan kepunahan massal? Apakah kita 
jahat? 

Tidak, tentu saja tidak. Orang-orang terus 
melakukan apa yang mereka lakukan karena 
sebagian besar tidak sadar akan konsekuensi 
dari kehidupan sehari-hari yang kita jalani. 
Dan mereka tidak tahu bahwa perubahan cepat 
diperlukan. 

Karena, seperti yang saya katakan sebelum- 
nya, tidak ada yang berbicara tentang hal itu. 
Tidak ada headlines, tidak ada pertemuan 
darurat, tidak ada breaking news. Tidak ada 
yang bertindak seolah-olah kita sedang berada 
dalam krisis. Bahkan sebagian besar politisi 
hijau dan ilmuwan iklim tetap menggunakan 


pesawat, memakan daging dan susu. 


TAK ADA YANG TERLALU KECIL 
UNTUK MEMBUAT PERUBAHAN 


12 

Jika saya hidup sampai umur 100 tahun, 
saya akan hidup di tahun 2103 

Ketika anda berpikir tentang 'masa depan 
hari ini, anda tidak akan berpikir melewati 
tahun 2050. Saat itu aku akan, dalam kasus 
terbaik, bahkan belum hidup setengah dari 
umurku. Apa yang terjadi selanjutnya? 

Tahun 2078 saya akan merayakan ulang 
tahun ke tujuh puluh lima. 

Apa yang kita lakukan atau tidak kita 
lakukan, sekarang, akan mempengaruhi seluruh 
hidup saya, dan kehidupan anak-anak dan cucu- 
cucu saya. 

Ketika sekolah mulai masuk pada bulan 
Agustus tahun ini saya memutuskan bahwa ini 
sudah cukup. Saya duduk sendiri sendiri di tanah 
di luar gedung parlemen. Aku mogok sekolah 
untuk iklim. 

Beberapa orang mengatakan saya seharusnya 
ada di sekolah. 

Beberapa orang mengatakan bahwa saya 
harus belajar untuk menjadi seorang ilmuwan 
iklim sehingga saya bisa “memecahkan krisis 


iklim. Tapi krisis iklim sudah terpecahkan. 


GRETHA THUNBERG 13 


Kita sudah memiliki semua fakta dan dan 
solusi. Yang perlu kita lakukan adalah bangun 
dan mengubahnya. 

Dan mengapa saya harus belajar untuk 
masa depan yang hampir tak ada lagi, ketika 
tidak seorang pun yang melakukan sesuatu 
untuk menyelamatkan masa depan itu? 

Dan apa gunanya mempelajari fakta dalam 
sistem pendidikan ketika fakta terpenting yang 
diberikan oleh ilmu pengetahuan dari sistem 
pendidikan yang sama jelas-jelas tak berarti 
apa-apa bagi politisi dan masyarakat kita? 

Banyak orang mengatakan bahwa Swedia 
hanyalah negara kecil, dan tak ada gunanya apa 
yang kita lakukan. Tapi saya berpikir bahwa 
jika beberapa anak bisa menjadi headlines 
di seluruh dunia hanya dengan membolos 
sekolah untuk beberapa minggu, bayangkan 
apa yang dapat kita lakukan bersama jika kita 
menginginkannya. 

Hari ini kita menggunakan 100 juta barel 
munyak setiap hari. 

Tak ada politik untuk mengubah hal 


tersebut. Tak ada peraturan untuk menjaga 


(4 TAK ADA YANG TERLALU KECIL 
UNTUK MEMBUAT PERUBAHAN 


minyak-minyak tersebut tetap di dalam tanah. 

Jadi kita tidak bisa menyelamatkan dunia 
dengan bermain sesuai aturan. 

Semua hal berlu diubah. Dan itu harus 
dimulai sekarang. 

Jadi, semua orang di luar sana: ini saatnya 
untuk pembangkangan sipil. 

Ini saatnya untuk memberontak. 


Tak Populer 


Konferensi Perubahan Iklim PBB, 
Katowice, Polandia, 
15 Desember 2018 


Nama saya Greta Ihunberg, saya berusia lima 
belas tahun dan asaya berasal dari Swedia. Saya 
berbicara atas nama keadilan iklim sekarang. 
Banyak orang mengatakan bahwa Swed- 
ia hanyalah sebuah negara negara kecil dan 
tak ada gunanya apa yang kita lakukan. Tapi 
saya sudah belajar“bahwastak ada yang ter- 
lalu kecil untuk membuat perubahan. Dan 
jika beberapa anak bisa menjadi headlines di 
seluruh dunia hanya dengan membolos seko- 
lah — kemudian bayangkan apa yang bisa kita 
semua lakukan jika kita benar-benar meng- 


inginkannya. 


TAK ADA YANG TERLALU KECIL 


16 UNTUK MEMBUAT PERUBAHAN 


Tapi untuk melakukan hal tersebut kita 
harus berbicara dengan jelas. Tak peduli sebe- 
rapa tak nyamannya hal tersebut. Anda hanya 
berbicara tentang keberlanjutan pertumbuhan 
ekonomi hijau karena anda terlalu takut untuk 
menjadi tidak populer. Anda hanya berbicara 
tentang bergerak maju dengan ide-ide buruk 
yang sama yang membawa kita ke dalam keka- 
cauan ini. Bahkan ketika satu-satunya hal yang 
masuk akal untuk dilakukan adalah menarik 
rem darurat. 

Anda tidak cukup dewasa untuk menga- 
takannya demikian. Bahkan beban itu anda 
tinggalkan untuk anak-anak anda. Tapi aku 
tak peduli tentang menjadi populer, saya 
peduli tentang keadilan iklim dan kehidupan 
planet. 

Kita mengorbankan peradaban kita untuk 
kesempatan dari sejumlah kecil orang untuk 
terus menghasilkan uang dalam jumlah besar. 
Kita mengorbankan biosfer sehinga orang- 
orang kaya di negara-negara seperti negara- 
ku dapat hidup dalam kemewahan. Tapi hal 
tersebut adalah penderitaan dari banyak orang 


GRETHA THUNBERG 17 


yang membayar untuk kemewahan dari sedikit 
orang. 

Tahun 2078 saya akan merayakan ulang ta- 
hun ke tujuh puluh limaku. 

Jika saya memiliki anak, maka mungkin 
mereka akan menghabiskan hari tersebut den- 
ganku. Mungkin mereka akan bertanya ten- 
tang anda. 

Mungkin mereka akan bertanya mengapa 
anda tidak melakukan apa-apa, sementara ma- 
sih ada waktu untuk bertindak. Anda menga- 
takan bahwa anda mencintai anak-anak anda 
di atas segalanya. Namun anda mencuri masa 
depan mereka. 

Sampai ketika Anda mulai fokus pada apa 
yang perlu dilakukan daripada pada apa yang 
secara politik memungkinkan,maka selama 
itu tak ada harapan. Kita tidak bisa menga- 
tasi krisis tanpa memperlakukannya sebagai 
krisis. Kita perlu menjaga bahan bakar fos- 
il di dalam tanah dan kita perlu fokus pada 
ekuitas. 

Dan jika solusi dalam sistem menjadi se- 


suatu yang mustahil untuk ditemukan, lalu 


TAK ADA YANG TERLALU KECIL 
UNTUK MEMBUAT PERUBAHAN 


18 
mungkin kita harus mengubah sistem itu 
sendiri. 

Kami datang ke sini tidak untuk mengemis 
kepada para pemimpin dunia untuk peduli. 
Anda telah mengabaikan kami di masa lalu dan 
anda akan mengabaikan kami lagi. Anda sudah 
kehabisan alasan dan kami kehabisan waktu. 
Kami datang ke sini untuk memberi tahu anda 
bahwa perubahan akan datang, entah anda 
suka atau tidak. 


Kekuatan sesungguhnya milik rakyat. 


Buktikan Kalau 
Saya Salah 


Forum Ekonomi Dunia, 
Davos, 22 Januari 2019 


BeBERapA orang mengatakan bahwa kita tidak 
melakukan cukup untuk memerangi perubah- 
an iklim. Tapi itu tidak benar. Karena untuk ti- 
dak melakukan cukup” anda harus melakukan 
sesuatu. Dan kenyataannya adalah kita pada 
dasarnya tidak melakukan apa-apa. 

Ya, beberapa orang melakukan lebih dari 
yang mereka bisa tetapi mereka terlalu sedikit 
atau terlalu jauh dari kekuatan untuk membuat 
perbedaan hari ini. 

Beberapa orang mengatakan bahwa kri- 


sis iklim adalah sesuatu yang kita semua telah 


TAK ADA YANG TERLALU KECIL 
UNTUK MEMBUAT PERUBAHAN 


20 
ciptakan. Tapi itu hanyalah kebohongan yang 
melenakan lainnya. Karena jika semua orang 
bersalah maka tidak ada yang perlu disalahkan. 

Dan seseorang harus disalahkan. Beberapa 
orang — beberapa perusahaan dan beberapa 
pengambil keputusan pada khususnya — yang 
telah mengetahui secara pasti apa nilai berhar- 
ga yang mereka korbankan untuk terus meng- 
hasilkan jumlah uang yang tak terbayangkan. 

Saya ingin menantang perusahaan-perusa- 
haan dan para pengambil keputusan tersebut 
untuk melakukan aksi untuk iklim yang nyata 
dan berani. Untuk mengesampingkan tujuan 
ekonomi mereka dan untuk menjaga kondisi 
hidup masa depan bagi umat manusia. Saya 
tak sedetik pun percaya bahwa anda akan me- 
nerima tantangan tersebut. Tapi saya ingin me- 
minta hal yang sama untuk anda semua. 

Saya meminta anda untuk membuktikan 
saya salah. Demi anak-anak anda. Demi cucu 
anda. Demi hidup dan planet yang indah ini. 

Saya meminta anda untuk berdiri pada sisi 
sejarah yang benar. Saya meminta anda untuk 


berjanji untuk melakukan segala sesuatu da- 


GRETHA THUNBERG 2! 


lam kuasa anda untuk mendorong bisnis anda 
sendiri atau pemerintah sejalan dengan dunia 
IS Kn 

Akankah anda berjanji untuk melakukan 
itu? Akankah anda berjanji untuk bergabung 
dengan saya dan orang-orang di seluruh dunia 


untuk melakukan apapun yang diperlukan? 


23 


Rumah Kita 
Terbakar 


Forum Ekonomi Dunia, 
Davos, 25 Januari 2019 


Saya di sini untuk mengatakan, rumah kita 
terbakar. 

Menurut IPCC, kita hanya kurang dari 
dua belas tahun jauhnya sampai kita tidak 
bisa lagi membatalkan kesalahan kita. Pada 
saat tersebut, perubahan yang belum pernah 
terjadi sebelumnya dalam semua aspek 
kebutuhan masyarakat perlu dilakukan — 
termasuk pengurangan emisi CO2 setidaknya 
50 persen. 

Dan harap dicatat bahwa angka-angka 
tersebut tidak termasuk aspek ekuitas, yang 


TAK ADA YANG TERLALU KECIL 


24 UNTUK MEMBUAT PERUBAHAN 


benar-benar diperlukan untuk membuat 
Perjanjian Paris bekerja pada skala global. 

Juga tidak termasuk titik kritis atau titik 
balik seperti gas metana yang sangat kuat 
dilepaskan dari pencairan permafrost Kutub 
Utara. 

Pada tempat-tempat seperti Davos, orang 
suka menceritakan kisah-kisah sukses. Tapi 
kesuksesan mereka datang dengan harga yang 
tak terbayangkan.Dan tentang perubahan 
iklim, kita harus mengakui bahwa kita telah 
gagal. 

Semua gerakan politik dalam bentuknya 
yang seperti sekarang juga telah usai. 

Dan media telah gagal untuk menciptakan 
kesadaran masyarakat luas. 

Tapi Homo Sapiens belum gagal. Ya, kita 
melakukan kesalahan, tapi masih ada waktu 
untuk mengubah segalanya. Kita masih 
bisa memperbaiki ini. Kita masih memiliki 
segalanya di tangan kita sendiri. 

Tapi kalau kita tidak mengakui kegagalan 
keseluruhan sistem kita saat ini, kemungkinan 


besar kita tak lagi memiliki kesempatan. 


GRETHA THUNBERG 25 


Kita menghadapi bencana penderitaan yang 
tak terucapkan untuk sejumlah besar orang. 
Dan sekarang bukan waktunya untuk berbicara 
dengan santun atau berfokus pada apa yang 
dapat dan tidak dapat diucapkan. Sekarang 
saatnya berbicara dengan jelas. 

Memecahkan krisis iklim adalah tantangan 
paling besar dan kompleks yang pernah 
dihadapi Homo Sapiens. Solusi utamanya, 
bagaimanapun, sangatlah sederhana yang 
bahkan anak kecil dapat memahaminya. 

Kita harus menghetikan emisi gas rumah 
kaca kita. 

Dan pilihannya antara kita melakukan hal 
tersebut atau tidak. 

Anda mengatakan bahwa dalam hidup tak 
ada hitam dan putih. 

Tapi itu adalah kebohongan. Kebohongan 
yang berbahaya. 

Antara kita mencegah pemanasan 1,5 C 
atau tidak. 

Antara kita menghindari terjadinya reaksi 
berantai yang tidak dapat diubah dan di luar 


kendali manusia atau tidak. 


TAK ADA YANG TERLALU KECIL 


26 UNTUK MEMBUAT PERUBAHAN 


Antara kita melanjutkan peradaban atau 
tidak. 

Semua itu adalah hitam dan putih 
sebagaimana adanya. 

Tak ada area abu-abu ketika waktunya 
bertahan hidup. 

Sekarang kita semua punya pilihan. 

Kita bisa membuat tindakan trasformasional 
yang akan menjaga kondisi hidup untuk 
generasi mendatang. Atau kita bisa melanjutkan 
kesibukan kita seperti biasanya dan gagal. 

Itu tergantung saya dan anda. 

Beberapa orang mengatakan bahwa kita 
tidak boleh terlibat dalam aktivisme. 

Sebaliknya kita harus menyerahkan 
semuanya kepada politisi kita dan kita sekadar 
mengikuti pemilu untuk perubahan. Tapi apa 
yang kita lakukan bila tidak ada kemauan 
politik? Apa yang kita lakukan ketika kebijakan 
politik yang dibutuhkan tak terlihat? 

Di sini, di Davos — seperti di tempat 
lain — semua orang berbicara tentang uang. 
Tampaknya uang dan pertumbuhan menjadi 


perhatian utama kita. 


GRETHA THUNBERG 27 


Dan karena krisis iklim adalah krisis yang 
tak pernah diperlakukan sebagai krisis, orang- 
orang tidak menyadari konsekuensi penuh 
dari kehidupan kita sehari-hari. Orang tidak 
menyadari bahwa ada hal seperti kuota karbon 
dan betapa luar biasa kecilnya kuota karbon 
yang tersisa. Dan hal tersebut perlu diubah 
sekarang. 

Tak ada tantangan lain saat ini yang dapat 
menyamai pentingnya membangun kesadaran 
masyarakat luas dan pemahaman dari kuota 
karbon kita yang cepat habis, hal tersebut 
harus menjadi nilai tukar global baru kita dan 
menjadi jantung masa depan kita dan ekonomi 
saat ini. 

Kita sekarang berada pada masa dalam 
sejarah dimana semua orang dengan wawasan 
krisis iklim yang mengancam peradaban kita 
dan seluruh biosfer harus bersuara. 

Dalam bahasa yang jelas. 

Tak peduli betapa mungkin tidak nyaman 
dan tidak menguntungkannya hal tersebut. 

Kita harus mengubah hampir semua hal 


dalam masyarakat kita saat ini. 


TAK ADA YANG TERLALU KECIL 
UNTUK MEMBUAT PERUBAHAN 


28 

Semakin besar jejak karbon anda, semakin 
besar tanggung jawab moral anda. 

Semakin tinggi pangkat anda, semakin 
besar tanggung jawab anda. 

Orang-orang dewasa selalu mengatakan: 
“Kami berhutang kepada generasi muda untuk 
memberi mereka harapan.” 

Tapi saya tidak butuh harapan anda. 

Saya tidak ingin anda penuh harap. 

Saya ingin anda panik. 

Saya ingin anda merasakan ketakutan yang 
saya rasakan setiap hari. 

Dan kemudian saya ingin anda bertindak. 

Saya ingin anda bertindak seperti yang anda 
lakukan seharusnya ketika krisis. 

Saya ingin anda bertindak seperti rumah 
kita terbakar. 


Karena memang demikian. 


Z9 


Saya Terlalu Muda 
untuk Melakukan 
Ini 


Facebook 
Stockholm, 2 Februari 2019 


AKHIR-AKHIR ini saya telah menyaksikan 
banyak rumor yang beredar tentang saya 
dan sejumlah besar kebencian. Hal ini 
tidak mengherankan bagi saya. Saya tahu 
bahwa bahwa karena kebanyakan orang 
tidak sepenuhnya menyadari arti krisis iklim 
(yang dapat dimengerti karena tidak pernah 
diperlakukan sebagai krisis) pemogokan 
sekolah untuk iklim akan tampah sangat aneh 
untuk orang pada umumnya. Jadi ijinkan saya 


menjelaskan tentang pemgokan sekolahku. 


TAK ADA YANG TERLALU KECIL 


30 UNTUK MEMBUAT PERUBAHAN 


Pada mei 2018 saya adalah salah satu 
pemenang dalam lomba karya tulis tentang 
lingkungan yang diselenggarakan oleh Svenska 
Dagbladet, sebuah koran Swedia. Artikel saya 
diterbitkan dan beberapa orang menghubungi 
saya, salah satu diantaranya adalah Bo Thoren 
dari Fossil Free Dalsland. Ia memiliki beberapa 
kelompok, khususnya anak muda, yang ingin 
melakukan sesuatu tentang krisis iklim. 

Saya melakukan beberapa rapat telepon 
dengan  aktivis-aktivis — lainnya. Tujuannya 
adalah untuk mencari ide-ide untuk proyek- 
proyek baru yang akan membawa perhatian 
pada krisis iklim. Bo memiliki beberapa ide 
yang dapat kami lakukan. Mulai dari pawai 
sampai ide tentang pemogokan sekolah (anak- 
anak sekolah akan melakukan sesuati di 
halaman sekolah atau di dalam kelas). Ide ini 
terinspirasi dari siswa-siswa di Parkland, yang 
menolak untuk pergi ke sekolah setelah terjadi 
penembakan di sekolah. 

Saya menyukai ide pemogokan sekolah. 
Jadi saya mengembangkan ide tersebut dan 


mencoba untuk mengajak anak-anak muda 


GRETHA THUNBERG 31 


lainnya untuk bergabung, tapi tak ada seorang 
pun yang benar-benar tertarik. Mereka berpikir 
bahwa pawai Zero Hour versi Swedia akan 
memiliki dampak yang lebih besar. Jadi saya 
melakukan pemogokan sekolah sendirian dan 
setelahnya saya tidak berpartisipasi lagi dalam 
rapat. 

Ketika saya menyampaikan rencana 
tersebut ke orang tua saya, mereka sangat 
tidak menyukainya. Mereka tidak mendukung 
gagasan pemogokan sekolah dan mereka 
mengatakan bahwa jika saya melakukan hal ini 
saya harus benar-benar sendiri melakukannya 
dan tanpa dukungan dari mereka. 

Pada tanggal 20 Agustus saya duduk di luar 
parlemen Swedia. Saya membagikan selebaran 
dengan daftar panjang fakta tentang krisis 
iklim dan menjelaskan kenapa saya melakukan 
pemogokan. Hal pertama yang saya lakukan 
adalah memposting di Twitter dan Instagram 
apa yang saya lakukan dan segera hal tersebut 
menjadi viral. Kemudian wartawan dan koran 
mulai datang. Seorang pengusaha Swedia yang 


aktif dalam gerakan iklim, Ingmar Rentzhg 


TAK ADA YANG TERLALU KECIL 


32 UNTUK MEMBUAT PERUBAHAN 


adalah termasuk yang pertama datang. Dia 
berbicara denganku dan mengambil gambar 
yang ia unggah ke Facebook. Itulah pertama 
kalinya saya bertemu dan berbicara dengannya. 
Saya tidak pernah berkomunikasi dan berjumpa 
dengannya sebelumnya. 

Banyak orang suka menyebar rumor yang 
mengatakan bahwa saya memiliki orang-orang 
di belakang saya atau bahwa saya sedang 
dibayar atau “diperalat untuk melakukan apa 
yang saya lakukan. Tapi tak ada seorang pun 
di belakang saya kecuali diri saya sendiri. 
Orang tua saya jauh dari kemungkinan sebagai 
aktivis iklim sebelum saya membuat mereka 
menyadari situasinya. 

Saya bukan bagian dari organisasi apapun. 
Saya terkadang didukung dan bekerjasama 
dengan beberapa LSM yang bekerja dengan 
iklim dan lingkungan. Tapi saya benar-benar 
independen dan saya hany mewakili diri 
saya sendiri. Dan saya melakukan apa yang 
saya lakukan benar-benar gratis, saya belum 
menerima uang atau janji pembayaran di 


masa depan dalam bentuk apapun sama sekali. 


GRETHA THUNBERG 33 


Demikian juga orang-orang yang terlibat 
denganku juga keluargaku. 

Dan tentu saja saya akan tetap seperti ini. 
Saya belum menemukan satu pun aktivis yang 
berjuang untuk iklim demi uang. Hal tersebut 
sangatlah tidak masuk akal. 

Selain itu, saya hanya melakukan perjalanan 
dengan izin dari sekolah saya, dan rag tua saya 
yang membayar tiket dan akomodasi. 

Keluarga saya telah menulis buku bersama 
tentang keluarga kami dan bagaimana saya 
dan kakak saya, Beata, telah mempengaruhi 
cara orang tua saya berpikir dan melihat dunia, 
terutama ketika berbicara soal iklim. Dan 
tentang diagnosa kami. 

Buku tersebut rencananya akan dirilis pada 
Mei 2018. Namun karena ada perbedaan 
pendapat dengan perusahaan buku, kami 
akhirnya mengubah ke penerbit baru, dan 
buku tersebut akan dirilis pada bulan Agustus 
pada tahun yang sama sebagai gantinya. 

Sebelum buku tersebut dirilis, orang 
tua saya menjelaskan bahwa kemungkinan 


keuntungan dari penjualan buku, Scener ur 


hjartat, Adegan Dari Hati, akan disumbangkan 
untuk delapan kegiatan amal yang berbeda di 
bidang lingkungan, anak-anak dengan diagnsa, 
dan hak-hak binatang. 

Dan ya, saya menulis pidato saya sendiri. 
Tapi karena saya tahu bahwa apa yang saya 
katakan akan menjangkau banyak, banyak 
orang, saya sering meminta masukan. Saya juga 
memiliki beberapa ilmuwan yang sering saya 
minta bantuan tentang cara mengekspresikan 
hal-hal tertentu yang rumit. Saya ingin 
semuanya menjadi benar-benar benar sehingga 
saya tidak menyebarkan fakta yang salah, atau 
hal-hal yang bisa disalahpahami. 

Beberapa orang mengejek saya karena 
diagnosa saya. Tapi asperger bukanlah suatu 
penyakit, ia merupakan hadiah. Orang juga 
mengatakan bahwa karena saya memiliki 
Asperger saya tak mungkin menempatkan 
diri dalam posisi ini. Tapi itulah mengapa 
saya melakukan ini. Karena jika saya "normal 
dan pandai bersosial saya akan bergabung 
dalam suatu organisasi atau memulai sebuah 


organisasi sendiri. 


35 


Tapi karena saya tidak pandai bersosialisasi 
maka saya melakukan ini sebagai gantinya. Saya 
begitu frustasi bahwa tidak ada yang dilakukan 
terkait krisis iklim, dan saya merasa seperti 
harus melakukan sesuatu, apa saja. Dan kadang 
tidak melakukan apapun — seperti hanya duduk 
di luar gedung parlemen — perkataan jauh lebih 
keras daripada perbuatan. Sama seperti bisikan 
kadang-kadang lebih keras daripada teriakan. 

Juga ada yang mengeluh bahwa saya 
terdengar dan menulis seperti orang dewasa. 
Dan untuk hal tersebut saya hanya bisa 
mengatakan: tidakkah Anda berpikir bahwa 
anak enam belas tahun bisa berbicara untuk 
dirinya sendiri? 

Ada beberapa orang yang mengatakan 
bahwa saya terlalu menyederhanakan hal. 
Misalnya ketika saya mengatakan bahwa 
“Krisis iklim merupakan isu hitam dan putih', 
kita harus menghentika emisi gas rumah 
kaca, dan “saya ingin anda panik. Tapi saya 
mengatakannya hanya karena hal tersebut 
benar. Ya, krisis iklim adalah isu paling kmpleks 
yang pernah kita hadapi dan hal tersebut akan 


TAK ADA YANG TERLALU KECIL 


36 UNTUK MEMBUAT PERUBAHAN 


merenggut segala sesuatu dari bagian kita untuk 
menghentikannya. Tapi solusinya adalah 
hitam dan putih: kita perlu menghentikan 
emisi gas rumah kaca. 

Karena antara kita membatasi pemanasan 
1,5'C melebihi tingkat pra-industri atau tidak. 
Antara kita mencapai titik kritis dimana kita 
memulai reaksi berantai dengan peristiwa cara 
di luar kendali manusia atau tidak. Antara kita 
melanjutkan peradaban atau tidak. Tidak ada 
wilayah abu-abu ketika datang waktu untuk 
bertahan hidup. 

Dan ketika saya mengataakan bahwa saya 
ingin anda panik, yang saya maksud adalah 
bahwa kita harus memperlakukan krisis 
sebagai krisis. Ketika rumah anda terbakar 
anda tidak duduk dan berbicara tentang betapa 
menyenangkan anda dapat membangunnya 
kembali setelah anda memadamkan api. 
Jika rumah anda terbakar anda berlari keluar 
dan memastikan bahwa semua orang sudah 
berada di luar ketka anda menelpon pemadam 
kebakaran. Semua itu memerlukan beberapa 


level kepanikan. 


GRETHA THUNBERG 37 


Ada satu argumen lain yang saya tidak bisa 
berbuat apa-apa. Dan itu adalah kenyataan 
bahwasaya hanyaanak-anak dankitatidakharus 
mendengarkan anak-anak. Tapi hal tersebut 
mudah diluruskan — mulailah mendengarkan 
sains yang solid sebagai gantinya. Karena jika 
semua orang mendengarkan para ilmuwan 
dan fakta-fakta yang selalu saya jadikan acuan 
maka tidak ada yang harus mendengarkan saya 
atau salah satu dari ratusan ribu anak sekolah 
lainnya yang melakukan pemogokan untuk 
iklim di seluruh dunia. 

Lalu kami semua bisa kembali ke sekolah. 
Saya hanya seorang penyampai pesan, namun 
saya menanggung semua kebencian ini. Saya 
tidak mengatakan sesuatu yang baru, saya 
hanya meengatakan apa yang para ilmuwan 
telah berulang kali mengatakannya selama 
beberapa dekade. 

Dan saya setuju dengan Anda, saya terlalu 
muda untuk melakukan ini. 

Kami anak-anak tidak harus melakukan 
ini. Tapi karena hampir tidak ada seorang pun 


yang melakukan apa-apa, dan masa depan 


TAK ADA YANG TERLALU KECIL 
UNTUK MEMBUAT PERUBAHAN 


38 
kami dalam resiko, kami merasa kami harus 
melanjutkannya. 

Dan jika Anda memiliki kekhawatiran 
lain atau ragu terhadap saya, maka anda dapat 
mendengarkan pembicaraan saya di TED, di 
mana saya berbicara tetang bagaimana minat 
saya untuk iklim dan lingkungan dimulai. 

Dan terimakasih untuk semua orang atas 
dukungan anda! Ini membawa harapan bagi 


saya. 


39 


Anda Bertingkah 
Seperti Anak 
Manja yang Tidak 
Bertanggungjawab 


Komite Ekonomi dan Sosial Eropa 
Masyarakat Sipil untuk rEUnaisans 
Brussels, 21 Februari 2019 


Nama saya Greta Thunberg, saya seorang 
aktivis iklim dari Swedia dan hari ini di ruangan 
ini ada juga — jika anda bisa datang — Anuna, 
Adelaide, Kyra, Gilles, Dries, Toon dan Luisa. 
Puluhan ribu anak-anak atau sekolah sedang 
melakukan pemogokan untuk iklim di jalan- 
jalan Brussels. Ratusan ribu orang melakukan 


hal yang sama di seluruh dunia. Kami 


TAK ADA YANG TERLALU KECIL 
UNTUK MEMBUAT PERUBAHAN 


40 
melakukan pemogokan sekolah karena kami 
telah menyelesaikan pekerjaan rumah kami. 
Dan beberapa dari kami berada di sini hari ini. 
Orang-orang selalu mengatakan bahwa mereka 
begitu berharap. Mereka berharap bahwa anak- 
anak muda akan menyelamatkan dunia, tapi 
kami tidak. Tidak ada cukup waktu untuk 
menunggu kami untuk tumbuh dan menjadi 
orang-orang yang melakukannya. Karena pada 
tahun 2020 kita perlu menekuk kurva emisi ke 
bawah. 

Itu tahun depan. Kita tahu bahwa sebagian 
besar politisi tidak ingin berbicara dengan 
kami. Baik, kami pun tidak ingin berbicara 
dengan mereka. Kami ingin mereka berbicara 
dengan para ilmuwa sebagai gantinya. 
Mendengarkan mereka, karena kami hanya 
mengulangi apa yang mereka katakan dan 
telah dikatakan selama beberapa dekade. Kami 
ingin Anda mengikuti Perjanjian Paris dan 
laporan IPCC. Kami tidak memiliki manifesto 
atau tuntutan lain — Anda bersatu di belakang 
sains, itulah tuntutan kami. Ketika banyak 


politisi berbicara tentang pemogokan sekolah 


GRETHA THUNBERG 4I 


untuk iklim, mereka berbicara hampir tentang 
apapun kecuali krisis iklim. 

Banyak orang mencoba untuk membuat 
pemogokan sekolah dipertanyakan antara 
apakah kami mempromosikan pembolosan 
atau apakah kami harus kembali ke sekolah 
atau tidak. Mereka membuat segala macam 
konspirasi dan menyebut kami boneka yang 
tidak bisa berpikir untuk diri kami sendiri. 
Mereka mati-matian berusaha menghilangkan 
fokus dari krisis iklim dan mengubah 
topik pembicaraan. Mereka tidak ingin 
membicarakannya karena mereka tahu mereka 
tidak bisa memenangkan pertarungan ini. 
Karena mereka tahu mereka belum mengerjakan 
PR mereka, tetapi kami sudah. Begitu Anda 
selesai mengerjakan pekerjaan rumah, Anda 
menyadari bahwa kita membutuhkan politik 
baru, kita membutuhkan ekonomi baru di 
mana semuanya didasarkan pada kuota karbon 
yang menurun dengan cepat dan sangat 
terbatas. 

Tapi itu tidaklah cukup. Kita membutuhkan 
cara berpikir yang sama sekali baru. Sistem politik 


TAK ADA YANG TERLALU KECIL 


42 UNTUK MEMBUAT PERUBAHAN 


yang Anda buat adalah soal kompetisi. Anda 
berbuat curang ketika Anda bisa, karena yang 
terpenting adalah menang, untuk memperoleh 
kekuasaan. Hal tersebut harus dihentikan, kita 
harus berhenti bersaing satu sama lain, kita perlu 
bekerja sama dan bekerja bersama serta berbagi 
sumberdaya planet ini dengan cara yang adil. 
Kita perlu mulai hidup dalam batas-batas planet, 
fokus pada kesetaraan dan mengambil beberapa 
langkah mundur demi semua spesies yang hidup. 
Kita perlu melindungi biosfer, udara, lautan, 
tanah, hutan. 

Ini mungkin terdengar sangat naif, tapi jika 
Anda telah menyelesaika PR Anda maka Anda 
akan tahu bahwa kami tidak punya pilihan 
lain. Kita perlu memfokuskan setiap jengkal 
keberadaan kita pada perubahan iklim. , karena 
jika kita gagal melakukannya maka semua 
pencapaian dan kemajuan kita sia-sia dan 
semua yang tersisa dari warisan para pemimpin 
politik kita akan menjadi kegagalan terbesar 
dalam sejarah manusia. Dan mereka akan 
dikenang sebagai penjahat terhebat sepanjang 


masa, karena mereka memilih untuk tidak 


GRETHA THUNBERG 43 


mendengarkan dan tidak bertindak. Tapi ini 
tidak harus terjadi. Masih ada waktu. Menurut 
laporan IPCC, kita kurang lebih sebelas tahun 
lagi berada dalam posisi di mana kita memicu 
reaksi berantai yang tidak dapat di ubah di luar 
kendali manusia. 

Untuk menghundari perubahan yang belum 
pernah terjadi sebelumnya dalam semua aspek 
masyarakat, (tindakan) perlu dilakukan dalam 
dekade mendatang, termasuk pengurangan emisi 
CO2 kita setidaknya 50 persen pada tahun 2030. 
Dan harap dicatat bahwa angka-angka itu tidak 
termasuk aspek ekuitas, yang mutlak diperlukan 
untuk membuat Perjanjian paris bekerja pada 
skala global, juga tidak termasuk titik kritis atau 
titik balik seperti gas metana yang sangat kuat 
yang dilepaskan dari lapisan es Kutub Utara yang 
mencair. 

Namun, mereka memasukkan teknik emisi 
negatif pada skala planet besar yang belum 
ditemukan, dan bahwa banyak ilmuwan takut 
tidak akan pernah siap dalam waktu dan akan 
tetap mustahil untuk mencapai pada skala yang 
diperkirakan. Kami telah diberitahu bahwa EU 


TAK ADA YANG TERLALU KECIL 


44 UNTUK MEMBUAT PERUBAHAN 


(European Unite — Uni Eropa) bermaksud 
untuk meningkatkan target pengurangan 
emisinya. Dalam target baru, EU mengusulkan 
untuk mengurangi emisi gas rumah kaca 
menjadi 45 persen di bawah tingkat tahun 
1990-an pada tahun 2030. Beberapa orang 
mengatakan hal tersebut bagus atau hal 
tersebut ambisius. Tetapi target baru ini masih 
belum cukup untuk menjaga pemanasan global 
di bawah 1,5C. 

Target ini tadak cukup untuk melindungi 
masa depan bagi anak-anak yangtumbuh dewasa 
hari ini. Jika EU ingin memberikan kontribusi 
yang adil untuk tetap dalam kuota karbon 
untuk batas 2'C, maka itu berarti pengurangan 
minimal 80 persen pada tahun 2030 dan itu 
termasuk penerbangan dan pengiriman. Jadi, 
itu sekitar dua kali lipat lebih ambisius dari 
proposal saat ini. Tindakan yang diperlukan 
melampaui manifesto atau politik partai apa 
pun. Sekali lagi, mereka menyapu kekacauan 
mereka ke bawah karpet untuk generasi kami 
untuk membersihkan dan menyelesaikannya. 


Beberapa orang mengatakan bahwa kami 


GRETHA THUNBERG 45 


berjuang untuk masa depan kami, tapi itu tidak 
benar. Kami tidak berjuang untuk masa depan 
kamu, kami berjuang untuk masa depan semua 
orang. Dan jika Anda berpikir bahwa untuk itu 
kami seharusnya berada di sekolah , maka kami 
sarankan Anda menggantikan tempat kami di 
jalanan untuk mogok dari pekerjaan Anda. 
Atau lebih baik lagi, bergabunglah dengan 
kami sehingga dapat mempercepat proses. 
Dan saya minta maaf, tapi mengatakan 
bahwa semua akan baik-baik saja sambil 
terus tidak melakukan apapun berarti tidak 
ada harapan bagi kita. Sebenarnya, (bahkan) 
hal tersebut kebalikan dari harapan. Namun 
itulah yang terus Anda lakukan. Anda tidak 
bisa hanya duduk dan menunggu harapan 
datang — Anda bertingkah seperti anak manja 
yang tidak bertanggung jawab. Anda sepertinya 
tidak mengerti bahwa harapan adalah sesuatu 
yang harus Anda dapatkan. Dan jika Anda 
masih mengatakan bahwa kami membuang- 
buang waktu pelajaran yang berharga, maka 
izinkan saya mengingatkan Anda bahwa 


para pemimpin politik kita telah menyia- 


TAK ADA YANG TERLALU KECIL 
UNTUK MEMBUAT PERUBAHAN 


46 
nyiakan waktu berpuluh-puluh tahun dengan 
pengabaian dan kelambanan. Dan karena waktu 
kita hampir habis, kami telah memutuskan 
untuk mengambil tindakan. Kami sudah mulai 
membereskan kekacauan Anda dan kami tidak 


akan berhenti sampai kami selesai. 


47 


Dunia yang Aneh 


Penghargaan Film dan 
TV Goldene Kamera 
Berlin, 30 Maret 2019 


Saya mendedikasikan penghargaan ini kepada 
orang-orang yang berjuang untuk melindungi 
Hutan Hambach. Dan bagi para aktivis di 
mana pun yang berjuang untuk menjaga bahan 
bakar fosil tetap ada di tanah. 

Kita hidup di dunia yang aneh, di mana 
semua ilmu pengetahuan bersatu memberi 
tahu kita bahwa kita sekitar sebelas tahun lagi 
memulai reaksi berantai yang tidak dapat 
diubah, jauh di luar kendali manusia, yang 
mungkin akan menjadi akhir dari peradaban 
kita seperti yang kita tahu. 

Kita hidup di dunia yang aneh, di mana 


TAK ADA YANG TERLALU KECIL 


18 UNTUK MEMBUAT PERUBAHAN 


anak-anak harus mengorbankan pendidikan 
mereka sendiri untuk memprotes penghancuran 
masa depan mereka. 

Di mana orang-orang yang paling sedikit 
berkontribusi terhadap krisis ini adalah orang- 
orang yang paling akan terdampak. 

Di mana para politisi mengatakan bahwa 
terlalu mahal untuk menyelamatkan duni, 
sambil menghabiskan triliunan Euro untuk 
mensubsidi bahan bakar fosil. 

Kita hidup di dunia yang aneh, di mana 
tidak yang berani melihat melampaui sistem 
politik kita saat ini meskipun jelas bahwa 
jawaban yang kita cari tidak akan ditemukan 
dalam politik saat ini. 

Di mana beberapa orang tampaknya lebih 
peduli tentang kehadiran di sekolah beberapa 
anak daripada masa depan umat manusia. 

Di mana setiap orang dapat memilih realitas 
mereka sendiri dan membeli kebenaran mereka 
sendiri. 

Di mana kelangsungan hidup kita 
bergantung pada kuota karbon kecil yang habis 
dengan cepat. Dan hampir tidak ada yang tahu 


GRETHA THUNBERG 49 


bahwa hal tersebut ada. 

Kita hidup di dunia yang aneh, di mana kita 
berpikir kita dapat membeli atau membangun 
jalan keluar dari krisis yang telah diciptakan 
dengan membeli atau membangun sesuatu. 

Di mana pertandingan sepak bola atau film 
gala mendapatkan perhatian media lebih besar 
dari krisis kemanusiaan terbesar yang pernah 
dihadapi. 

Di mana selebritis, bintang film dan bintang 
pop yang menentang semua ketidakadilan 
tidak akan membela lingkungan kita dan 
untuk keadilan iklim karena hal tersebut akan 
memberi hak pada mereka untuk terbang ke 
seluruh dunia mengunjungi restoran, pantai, 
dan retret yoga. 

Menghindari bencana kerusakan iklim 
adalah melakukan hal yang tampaknya 
mustahil. Dan hal itulah yang harus kita 
lakukan. 

Tapi inilah kebenarannya: kami tidak dapat 
melakukannya tanpa Anda di antara hadirin 
di sini malam ini. Orang melihat Anda para 


selebritis sebagai dewa. Anda mempengaruhi 


TAK ADA YANG TERLALU KECIL 
UNTUK MEMBUAT PERUBAHAN 


50 
miliaran orang. Kami membutuhkan Anda. 

Anda dapat menggunakan suara Anda 
untuk meningkatkan kesadaran tentang 
krisis global ini. Anda dapat membantu 
mengubah individu menjadi gerakan. Anda 
dapat membantu kami membangunkan para 
pemimpin kami — dan memberitahu mereka 
bahwa rumah kita terbakar. 

Kita hidup di dunia yang aneh. 

Tapi inilah dunia yang telah generasi kami 
terima. Ini satu-satunya dunia yang kita punya. 

Kita sekarang berdiri di persimpangan jalan 
dalam sejarah. 

Kita melakukan kesalahan tapi kita belum 
gagal. 

Kita masih bisa memperbaikinya. 


Ini semua bergantung pada kita 


SI 


Berpikir Katedral 


Parlemen Eropa 
Strasbourg, 16 April 2019 


Nama saya Greta Thunberg. Umur saya enam 
belas tahun. Saya berasal dari Swedia. Dan saya 
ingin Anda panik. 

Saya ingin Anda bertindak seolah-olah 
rumah Anda terbakar. 

Saya telah mengatakan kata-kata itu 
sebelumnya. 

Banyak orang telah menjelaskan kenapa 
hal tersebut adalah ide yang buruk. Sejumlah 
besar politisi mengatakan kepada saya bahwa 
kepanikan tidak pernah menghasilkan sesuatu 
yang baik. 

Dan saya setuju. Menjadi panik kecuali 
ada (alasan) yang mengharuskannya adalah 


TAK ADA YANG TERLALU KECIL 


52 UNTUK MEMBUAT PERUBAHAN 


ide yang buruk. Tetapi ketika rumah Anda 
terbakar dan Anda ingin menjaga rumah Anda 
agar tidak habis terbakar maka hal tersebut 
memerlukan tingkat kepanikan tertentu. 
Peradaban kita sangatlah rapuh, hampir 
seperti istana yang dibangun di atas pasir. 
Tampak bangunannya terlihat indah tapi 
fondasinya jauh dari kokoh. 
Kita telah banyak mengambil jalan pintas. 
Kemarin dunia menyaksikan dengan putus 
asa dan duka yang luar biasa bagaimana Notre- 
Dame terbakar di Paris. Beberapa bangunan 
lebih dari sekadar bangunan. Tetapi Notre- 
Dame akan dibangun kembali. Saya berharap 
fondasinya kuat. Saya berharap fondasi kita 
jauh lebih kuat. Tapi saya khawatir tidak. 
Sekitar tahun 2030: 10 tahun, 259 hari 
dan 10 jam lagi dari sekarang, kita akan berada 
pada posisi di mana kita akan memicu reaksi 
berantai yang tidak akan dapat diubah di luar 
kendali manusia yang kemungkinan besar 
akan mengarah pada akhir peradaban yang 
kita kenal. Begitulah, kecuali pada waktu itu 
telah terjadi perubahan yang permanen dan 


GRETHA THUNBERG 53 


belum pernah terjadi sebelumnya dalam semua 
aspek masyarakat, termasuk pengurangan emisi 
CO2 kita setidaknya 50 persen. Dan harap 
dicatat bahwa perhitungan ini tergantung pada 
penemuan yang belum ditemukan di skala. 
Penemuan yang seharusnya membersihkan 
atmosfer kita dari jumlah karbon dioksida 
astronomi. 

Lebih jauh lagi, perhitungan ini tidak 
termasuk titik kritis yang tidak terduga dan 
putaran titik balik seperti gas metana yang 
sangat kuat yang keluar dari lapisan es Kutub 
Utara yang mencair dengan cepat. Juga tidak 
termasuk pemanasan yang sudah terkunci, 
tersembunyi oleh polusi udara, atau aspek 
ekuitas, juga keadilan iklim, yang dinyatakan 
dengan jelas di seluruh Perjanjian Paris, yang 
mutlak diperlukan untuk membuatnya bekerja 
pada skala global. 

Kita juga harus ingat bahwa hal tersebut 
hanyalah perhitungan, estimasi, yang berarti 
bahwa point of no return mungkin terjadi 
sedikit lebih cepat atau lebih lambat dari itu. 
Tidak ada yang tahu pasti. Namun kita dapat 


TAK ADA YANG TERLALU KECIL 


54 UNTUK MEMBUAT PERUBAHAN 


yakin bahwa hal itu akan terjadi kira-kira dalam 
kerangka waktu tersebut. Karena perhitungan 
ini bukanlah pendapat atau tebakan liar. 
Prediksi ini didukung oleh fakta-fakta ilmiah, 
disimpulkan oleh semua negara melalui IPCC. 

Hampir semua badan ilmiah utama di 
seluruh dunia tanpa syarat mendukung 
pekerjaan dan temuan IPCC. 

Kita berada di tengah kepunahan massal 
keenam dan tingkat kepunahan mencapai 
10.000 kali lebih cepat daripada yang dianggap 
normal, dengan hingga 200 spesies punah 
setiap hari. 

Erosi tanah subur lapisan atas. Deforestasi 
hutan kita. Polusi udara beracun. Hilangnya 
serangga dan margasatwa. Kenaikan tingkat 
keasaman laut kita. 

Semua ini adalah tren bencana yang 
dipercepat oleh cara yang kita — di sini di 
bagian dunia kita yang beruntung secara 
finansial — lihat sebagai hak kita untuk terus 
melanjutkannya. 

Tetapi hampir tidak ada yang tahu tentang 


bencana ini atau memahami bahwa hal 


GRETHA THUNBERG 55 


tersebut hanyalah beberapa gejala pertama dari 
kerusakan ekologi iklim. 

Tapi bagaimana mungkin mereka (tidak 
memahaminya)? Mereka belum diberi tahu. 
Atau yang lebih penting, mereka belum diberi 
tahu oleh orang yang tepat, dan dengan cara 
yang benar. 

Rumah kita sedang runtuh. 

Para pemimpin kita harus mulai mengambil 
tindakan yang tepat. 

Karena saat ini mereka tidak melakukannya. 

Karena jika rumah kita runtuh para 
pemimpin kita tidak akan melanjutkan 
seperti yang Anda lakukan hari ini. Anda akan 
mengubah hampir setiap bagian dari perilaku 
Anda seperti yang Anda lakukan dalam 
keadaan darurat. Jika rumah kita runtuh, Anda 
tidak akan terbang keliling dunia dalam kelas 
bisnis, mengobrol soal bagaimana pasar akan 
menyelesaikan segalanya dengan solusi cerdas 
dan kecil untuk masalah khusus yang terisolasi. 

Anda tidak akan berbicara tentang membeli 
dan membangun jalan keluar dari krisis 


yang telah diciptakan dengan membeli dan 


TAK ADA YANG TERLALU KECIL 


56 UNTUK MEMBUAT PERUBAHAN 


membangun sesuatu. 

Jika rumah kita runtuh, Anda tidak akan 
mengadakan tiga KTT darurat Brexit, dan 
tidak ada pertemuan darurat tentang kerusakan 
iklim dan ekosistem. 

Anda tidak akan berdebat tentang 
penghapusan batubara dalam limabelas atau 
sebelas tahun. Jika rumah kita runtuh, Anda 
tidak akan merayakan bahwa satu negara, 
seperti Irlandia, dapat segera lepas dari 
ketergantungan bahan bakar fosil. 

Anda tidak akan merayakan bahwa 
Norwegia telah memutuskan untuk berhenti 
mengebor minyak di luar resor indah 
Kepulauan Lofoten, tapi akan tetap mengebor 
minyak di mana pun, selama beberapa dekade. 

Sudah tiga puluh tahun terlambat untuk 
perayaan semacam itu. 

Jika rumah kita runtuh, media tidak akan 
menulis tentang hal lain. Iklim yang sedang 
berlangsung dan krisis ekologi akan menjadi 
berita utama. 

Jika rumah kita runtuh, Anda tidak akan 


mengatakan bahwa Anda memiliki situasi 


GRETHA THUNBERG 57 


yang terkendali, dan menempatkan kondisi 
kehidupan masa depan semua spesies di tangan 
penemuan yang belum ditemukan. Dan Anda 
tidak akan menghabiskan seluruh waktu Anda, 
sebagai politisi, berdebat tentang pajak atau 
Brexit. 

Jika dinding rumah kita benar-benar runtuh, 
pasti Anda mengesampingkan perbedaan dan 
mulai bekerja sama. 

Rumah kita runtuh. Dan kita kehabisan 
waktu. Namun pada dasarnya tidak ada yang 
terjadi.Semua orang dan segala hal perlu 
berubah. Jadi mengapa membuang waktu 
untuk berdebat tentang apa dan siapa yang 
perlu diubah terlebih dahulu? 

Semua orang dan segala hal harus berubah. 
Tetapi semakin tinggi jabatan anda, semakin 
besar tanggung jawab Anda. 

Semakin besar jejak karbon Anda, semakin 
besar tugas moral Anda. 

Ketika saya memberi tahu para politisi 
untuk bertindak sekarang, jawaban paling 
umum adalah mereka tidak dapat melakukan 


sesuatu secara drastis karena terlalu tidak 


TAK ADA YANG TERLALU KECIL 


58 UNTUK MEMBUAT PERUBAHAN 


populer di kalangan pemilih. 

Dan mereka benar, tentu saja, karena 
kebanyakan orang bahkan tidak menyadari 
mengapa perubahan itu diperlukan. 

Itu sebabnya saya terus mengatakan kepada 
Anda untuk bersatu di balik sains. Jadikalah 
ilmu pengetahuan terbaik yang tersedia sebagai 
jantung politik dan demokrasi. 

Pemilihan Uni Eropa akan segera datang dan 
banyak dari kita yang akan paling terpengaruh 
oleh krisis ini, orang-orang seperti saya, tidak 
diizinkan untuk memilih. Kita juga tidak 
dalam posisi untuk membuat keputusan bisnis, 
politik, teknik, media, pendidikan atau sains. 
Karena waktu yang diperlukan bagi kita untuk 
mendidik diri kita sendiri untuk melakukan 
itu sudah tidak ada lagi. Dan itulah sebabnya 
jutaan anak-anak turun ke jalan, pemogokan 
sekolah untuk iklim untuk menarik perhatian 
bagi krisis iklim. 

Anda perlu mendengarkan kami, kami yang 
tidak bisa memilih. 

Anda harus memilih kami, untuk anak dan 
cucu Anda. 


GRETHA THUNBERG 59 


Apa yang kita perbuat sekarang bisa dapat 
segera dihentikan. 

Dan meskipun politik yang dibutuhkan 
tidak tersedia saat ini, beberapa alternatif tentu 
lebih buruk daripada yang lain. Dan saya telah 
membaca surat kabar bahwa beberapa pihak 
bahkan tidak ingin saya berdiri di sini hari ini 
karena mereka sangat tidak ingin berbicara 
tentang kerusakan iklim. 

Rumah kita sedang runtuh. Masa depan dan 
juga apa yang telah kita raih di masa lalu benar- 
benar ada di tangan Anda sekarang. Namun 
masih belum terlambat untuk bertindak. Hal 
ini akan membutuhkan visi yang luas. Hal 
tersebut akan membutuhkan keberanian. 
Dibutuhkan tekad yang kuat untuk bertindak 
sekarang, untuk meletakkan fondasi ketika 
kita mungkin tidak tahu semua detail tentang 
bagaimana membentuk langit-langit. 

Dengan kata lain, kita akan membutuhkan 
pemikiran katedral. 

Saya meminta Anda untuk bangun dan 
membuat perubahan yang diperlukan. 

Melakukan yang terbaik tidak lagi cukup. 


Kita harus melakukan hal yang tampaknya 
mustahil. 

Dan tidak apa-apa jika Anda menolak 
mendengarkan saya. Bagaimanapun juga, saya 
hanyalah anak sekolah berumur enam belas 
tahun dari Swedia. 

Tapi Anda tidak dapat mengabaikan para 
ilmuwan atau sains, atau jutaan anak sekolah 
yang mogok sekolah untuk hak atas masa 
depan mereka. 

Saya mohon, tolong jangan gagal dalam hal 


ini. 


Semua buku terbitan Pustaka Osiris adalah bebas 
hak cipta dan bisa kamu sebarkan gratis seperti 
udara. Tapi jika kamu ingin mendukung kerja-kerja 
yang kami lakukan, silahkan membeli buku fisik 
kami di toko-toko buku kesayanganmu. 


